GMS Semarang, 
PUSH 5 


04 GMS Madiun, 
GMS News 


HN 


LOVE 


“Lalu mereka meludahi mukaNya dan meninjuNya: 
orang-orang lain memukul Dia,” (Matius 26:67). 

Tiap hari media massa memenuhi kita dengan berita 
tentang kejahatan, perampokan, pencurian, pembu- 
nuhan. Berita-berita itu, menimbulkan rasa ngeri dan 
gelisah karena disadarkan bahwa lingkungan kita seolah- 
olah dipenuhi dengan suasana kebencian satu dengan 
yang lain. 


Serasa menemukan oasis di tengah padang 
pasir, ketika membaca berita yang menyentuh hati, 
yaitu seorang pria bernama Sugeng Kartika (45), 
mendonorkan sebagian hatinya untuk putranya, 
Muhammad Sayid Hafidz (7), yang menderita penyakit 
allagile syndrome atau gangguan fungsi hati, ginjal, 
jantung dan fungsi organ tubuh lainnya. Operasi 
mendonorkan hati untuk anak kesayangannya itu 
akhirnya terwujud setelah ia dengan sabar menunggu 
tujuh tahun lamanya demi mendapat bantuan dana. 


menderita, demi kebaikan manusia yang 
berdosa, inilah pengorbanan. Malam sebelum 
hari penyaliban, Dia ditangkap oleh pasukan 
Imam besar, saat Dia berada di taman 
Getsemani, kemudian dibawa kerumah Kayafas, 
disana Dia di cemooh, dipukuli dan disiksa. 
Petrus sebagai saksi mata atas kejadian 
itu, berkata dalam I Petrus 2:23 “Ketika Ia 
dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci 
maki: ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, 
tetapi la menyerahkannya kepada Dia, yang 
menghakimi dengan adil.” 
Nabi Yesaya menggambarkannya dalam 
Yesaya 53:7, “Dia dianiaya, tetapi dia 
membiarkan diri ditindas dan tidak 
membuka mulutnya seperti 
anak domba yang dibawa 
ke pembantaian: seperti 


Ma SEE SE induk domba yang kelu di 
depan orang-oran an 
aa ape PENGORBANAN TERJADI 3 Pn 


paru, setelah melewati 
masa krisis penolakan 
cangkok organ. 

Di bagian lain, ada 
berita tentang Ade Sara 
(19 th), yang dibunuh oleh : 
mantan pacarnya dengan 
sadis. Namun yang terpuji 
adalah sikap dari mama Ade Sara, 
Elisabeth Diana Dewayani, yang mau 
mengampuni para pembunuh anaknya. 

Di tengah dunia yang dipenuhi dengan 
kebencian, maka tindakan dari Sugeng Kartika 
dan Elisabeth Diana Dewayani, memberikan 
kesejukan karena menjadi berita tentang kasih. 

Sugeng jelas sangat mengasihi anaknya 
sehingga dia mau mengorbankan 30x dari 
hatinya, sedang Elisabeth hatinya dipenuhi 
kasih Kristus, sehingga sekalipun tidak mudah, 
dia mau mengampuni pembunuh anaknya. 


Kasih 

Pengorbanan terjadi karena kasih. 
Kebencian tidak mungkin menghasilkan 
“pengorbanan” tapi “korban”. “Pengorbanan” 
adalah memberikan diri sendiri untuk kebaikan 
orang lain, sedang “korban “ adalah orang yang 
menderita akibat satu perbuatan jahat dari 
orang yang dikuasai kebencian. 

Yesus memberikan DiriNya untuk 


KARENA KASIH. KEBENCIAN 
TIDAK MUNGKIN MENGHASILKAN 
“PENGORBANAN" TAPI 
“KORBAN”. 


are — - 


menggunting bulunya, ia 
tidak membuka mulutnya.” 
Yesus tidak membalas 
dan membela diri dari 
diperlakukan seperti itu, 
sekalipun Dia mampu 
membalasnya, sebab Dia 
mampu mendatangkan dua belas 
pasukan malaikat (Matius 26:53). 
Mengapa Dia tidak melawan? 

Karena Dia mengasihi para penyiksanya, 
dan semua orang yang membenciNya, hal itu 
sangat terlihat ketika Dia tergantung diatas 
kayu Salib, Dia berdoa untuk memintakan 
pengampunan bagi setiap orang yang telah 
menyiksaNya (Lukas 23:34). 

Yesus sadar bahwa dunia yang berdosa 
membutuhkan pengorbanan DiriNya, untuk 
diselamatkan, karena itu dengan sadar juga Dia 
berikan DiriNya dilukai dan dibunuh, karena 
dengan lukaNya maka akan tersedia kuasa 
untuk menyembuhkan semua penyakit, dan 
dengan kematianNya tersedia kuasa yang 
menyelamatkan manusia dari hukuman dosa (| 
Petrus 2:24-25). 

Betapa indahnya kasih Yesus terhadap 
kita, biarlah hati kita dipenuhi dengan kasihNya 
yang ajaib, sehingga kita pun siap untuk 
mewarnai dunia ini dengan kasih supaya 
kebencian tersingkir. IP (Pdt. Samuel Handoko). 


GMS MADIUN 


“Kita bisa terbang tinggi dalam 
janji Tuhan dengan cara berpegang pada 
janjiNya, setia melakukan firmanNya dan 
senantiasa mencari kerajaanNya. Saat 
kita setia melakukannya maka kita akan 
mengalami percepatan dari Tuhan,” demikian 
disampaikan Pdp. Jeffry Junius, Gembala 
GMS Madiun, dalam ibadah perayaan ulang 
tahun kedua GMS Madiun pada hari Selasa 
(17/3) lalu. 

Ibadah ini dihadiri oleh lebih dari 
280 jemaat dan juga dihadiri oleh perwira 
kepolisian setempat. Yang teristimewa, 
ibadah ini juga dimeriahkan oleh kehadiran 
grup band GMS LIVE yang memimpin Praise 
and Worship di sepanjang ibadah. Jemaat 
begitu antusias memuji dan menyembah 
Tuhan. 


Selain itu, jemaat juga disuguhi tayangan 
kaleidoskop yang menceritakan awal perintisan 
GMS Madiun hingga saat ini. Terlihat begitu 
luar biasanya pimpinan dan penyertaan Tuhan 
atas setiap kegerakan GMS Madiun selama 2 
tahun ini. 

Ke depan Gereja Mawar Sharon 
Madiun rindu untuk fokus melayani Tuhan 
dengan setia, supaya bersama-sama dapat 
terbang tinggi menerima percepatan dari 
Tuhan sehingga bisa menjadi dampak bagi kota 
Madiun dan sekitarnya. Segala kemuliaan bagi 
Tuhan. (Umelia) 


GMS SEMARANG 


“Urapan Tuhan akan membawa kita berjalan 
di bawah langit yang terbuka dan di atas 
tanah yang subur, dan hikmat Tuhan akan 
menuntun kita untuk melejit dalam bisnis dan 
karir di marketplace,” demikian disampaikan 
Pdt. Bernard Samuel, Gembala Distrik Jawa 
Tengah, dalam seminar Business and Career 
Breakthrough di ruang ibadah utama GMS 
Semarang, hari Selasa (10/3) lalu. 
Seminar bertema “Graceful 
Journey” ini diadakan selama 2 
hari (10-11/3) dan dihadiri 120 
orang peserta. Selain Pdt. 
Bernard Samuel, seminar 
ini juga dilayani oleh 
Bp. Adrian Sarwono 
(GMS Surabaya), 


Bp. Frendy Leimena (GMS Jakarta) dan 
Bp. Elianto Widjaja (GMS Jakarta) sebagai 
pelaku di marketplace yang sukses dengan 
menerapkan Firman Tuhan. 

Beberapa sesi dalam seminar ini antara 
lain untuk bisnis owner (The Art of Dealing, 
Working With Team & Partner, Play The 
Game) dan untuk para profesional (The Extra 
Mile, Time to move, Play The Game). Setiap 
sesi dibuat khusus sesuai kriteria peserta. 

Pada sesi terakhir, Pdt. Bernard 
menutup dengan doa pengurapan 
dan mengutus para peserta 
marketplace untuk berjalan di 
dalam kasih karuniaNya dan 
menjadi berkat. P- (Sugiarto) 


“Kuasa penyembahan yang paling utama 
adalah mengubah diri kita menjadi serupa dengan 
yang kita sembah,” demikian disampaikan Pat. 
Welyar Kauntu, Pencipta dan penyanyi lagu rohani, 
dalam retret PUSH 5 yang diadakan di Bukit Doa 
Imanuel (BDI) Prigen, hari Jumat (13/3) — Sabtu 
(14/3) lalu. 

Lebih dari 300 jemaat sangat antusias 
mendengarkan Pdt. Welyar membagikan 
pengalaman rohaninya bergaul karib dengan 
Tuhan dan mendapatkan banyak inpirasi dalam 
menciptakan lagu-lagu rohani yang memberkati 
banyak orang. “Bahkan pernah inspirasi itu muncul 
ketika saya mengantar istri ke mall,” katanya. 

Pada hari Sabtu pukul 5 dini hari ratusan 
jemaat sudah berkumpul di ruang ibadah utama 
BDi untuk ibadah pagi dan dilanjutkan dengan doa 
pribadi di goa-goa doa, maupun di tempat-tempat 
lain di dalam area BDI. 

“Jika kita lengket dengan Tuhan, maka Ia 
akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi 
dan membuka jalan keluar yang tak terduga bagi 
hidup kita,” kata Pdt. Welyar di sesi kedua. Jemaat 
sangat diberkati selama 2 hari retret. Iman mereka 
dibangkitkan untuk terus berharap kepada Tuhan. 
Sampai bertemu lagi di retret PUSH selanjutnya. 
Tuhan Yesus memberkati. Pl ag/ 


Rekaman kotbah MSTV 


Oo OT 


dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031 60007000 ext. 204 : : 
5 Tayangan Ulang : Tayangan Ulang : Mawar Sharon 
aa Ibadah Minggu || : Ibadah Minggu 1 : Women 
GMS Pusat : GMS Pusat ? Pk.10.00/ 
Pk. 08.00, 11.00, 2 Tb san bali 
20.00, 23.00 / ! 20.00, 23. : 
www.mstv.tv : www.mstv.tv : kana 2) 
R) @ Mawar Sharon 
: : Senior 
ea “9 Gifts” : “Finger of God” : Pk.10.00 / 
via mobile di : 1 
iPhone/ iPad, ha en : Ne : Chapel . 
Blackberry & Android: Kan aa : msh : Pdm. Yenny Verodika 
http://mstv.tv WWW. mstv.tv : HA Ab Ta : 
Pdt. Philip Mantofa : Pdt. Philip Mantofa : 
“ Tayangan recorded : : 
dapat berubah : : £ 
sewaktu-waktu kecuali : : Before30 English 
Live Streaming : (Re-run) : Pk. 08.00, 11.00, 
- “5. : Before 30 Show : 20.00, 23.00 / 


: “Miracles Edition” : www.mstv.tv 
: Pk.10.00/ www.mstv.tv : 


NOW 
AVAILABLE! 


NYSI Y 


AUDIO ONLY 
"KHUSUS 
TAYANGAN LIVE 


www.mstv.tv 


“Prince of God” : “How the mighty fall” : (Re-run) : Sunday Service 
Pk. 02.00, 05.00, 08.00, : Pk. 02.00, 05.00, 08.00, : Before 30 Show | ena ago 
11.00,14.00,17.00, ' : 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,: “Miiracles Edition” La MA 
20.00, 23.00 / na 1 Pn ! Pk.15.00/ www.mstvtv | Na 
www.mstv.tv : 5 .. : ' Eagleki 
Pdt. Surya Onggo : Pdt. Bambang Wijaya : 2 i Tna Naa 8 

: ' Perjamuan Kudus 
@ u) : Army of God ' di setiap ibadah 
Tayangan Ulang: Doa Malam : Pelajar | 
Ibadah Minggu III: Aa 00 / Fa : Pk.16.00/ BD 
GMS Pusat au logia)” SMS main hall 
Pk. 08.00, 11.00, : Pdt. Stefanus Suyono (Jogja). ! Army of God 
20.00, 23.00 / : Tu) Sasana 
www.mstv.tv Denda . : Pk.13.00 / 

: : Pro-M Revolution : GMS main hall 

: (Re-run) : Pk.19.00/ 

: Before 30 Show NA er | 

: “Miracles Edition” : GMS main hall | @ 

:Pk.19.30/ www.mstv.tv | : Before 30 Show 

@ ! “Miracles Edition” 

: : Before30 English | SEN NUN 

: Tayangan Ulang ' Pk. 08.00 & 11.00/ 

: Ibadah Minggu IV Te kana 5 

! GMS Pusat : www.mstv.tv 

: Pk. 08.00, 11.00, : 

: 20.00, 23.00 / 


: www.mstv.tv 


Dibuka kesempatan bagi pasangan yang pernikahannya 
belum pernah diberkati dalam nama Tuhan Yesus AOG GMS 
sevwae SemRcEt 2018 


Informasi hubungi 


Pemberkatan N Bp. Tjandra 


031.6000,7000 ext 126 
Nikah 083.83114.9688 
AN Ibu. Vonny 
031.6000.7000 ext.115 


aa Jonatan 


C3 


aa “—, Ibu. Lily Jorhan 


031.7061.9086 
A0 6 Pon 


3 A CEPPAKA IOL UMANAY AA 
Pelaksanaan: 19 Mei 2015 
Disertai kelas pembekalan Moon 0 SR 


“cabe 4, i1 dan 18 Mei AJ a-anean 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

WS @gmschurch 
@GMSwarta 

WWoereja mawar sharon 


GMS Surabaya 


Kebaktian Umum | Pk. 07.00 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 
Kebaktian Umum III Pk. 16.00 


Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 
Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 


Kebaktian Ana Pk. 07.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
Kebaktian Anak II Pk. 10.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 
English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 
1.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk. 19.00 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


GMS Timur (Unity) 

Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum #- Anak 2 — Pk. 10.00 
Keb. Umum #- Anak 3 Pk. 16.00 
Ruko Klampis Sguare 

blok A no. 22-23, 

Jl. Klampis Jaya Surabaya 

Cp. Melyana (089677931982 / 
08883001800) 


GMS Selatan (House of Victory) 

“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 
& Rungkut 

Keb. Umum - Anak Pk. 07.00 

Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Surabaya Barat (Revelation) 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS Sidoarjo 

Keb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 

GMS Malang 

Keb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
Keb. Anak I Pk. 07.00 
Keb. Keluarga - ProM II Pk. 10.00 
Keb. Anak II Pk. 10.00 
Keb. Keluarga - ProM III Pk. 16.00 
Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 


Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


GMS BD “Immanuel” Prigen 
Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum | Pk. 16.00 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Tulungagung (Revival) 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum | 4 Anak I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
Keb. Remaja Pk. 10.00 


Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 
Jl. Supriyadi 41 (Cp. Andreas 0896 6941 
0754) 


GMS Jember 

Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Umum III Pk. 16.00 
Keb. Youth Pk. 13.00 
Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 


Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 

Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Madiun 
Keb. Umum I Pk. 07.00 GMS Magelang (Amanat Agung) 
Keb. Umum II Pk.17.00 Keb. Umum | Pk. 07.00 


Keb. Youth Pk.10.00 Keb. Umum II Pk. 17.00 


Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 
0293-313017 


GMS Salatiga (Double K) 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085727615597) 


GMS Semarang (Tower of Victory) 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Bevi (08995585032) 


GMS Bandung (Double T) 


Keb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Jakarta (Favour) 
Ibadah Umum I #Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum I #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum I-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Hall It. 2 Apotik Budi Sehat, Jl.S. Parman 
( Depan SD Kalam Kudus-Pasar Legi) 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 

Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Manado (Tower of Strength) 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu 
Mall (Samping Apartemen Lagoon) Bahu - 
Manado 95115 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Kendari (Breakthrough) 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 


CP : Novita (0852 5613 3910) 


GMS Bitung 


(Sebelah Yebenlin) 
Telp: 0438 — 30903 


Kebaktian AOG 


Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 


Jl. Sutoyo no. 28, 


Telp. 0401 - 3128751 


Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 


Pk. 17.30 WITA 


GMS Tondano (HOR) 
Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 


Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 


Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) 


Pk. 17.00 WITA 


(Depan Apotik Kotamobagu) 


Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS Banj 
Keb. Umum (Lt. M2 
Pk. 10.00 WITA 
Keb. Anak (Lt. M2 — 
Pk. 10.30 WITA 
Keb. Youth (Lt.M2 — 
Pk. 13.00 WITA 


jarmasin (Marvelous) 


— R.Lavender,Adelweis ) 
R.Jasmine & R.Crysant) 


R. Lavender, Adelweis ) 


HOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 
Sekret : Jl. Mahat Kasan 52, 


Simpang Gatot VI 
CP : Yuliana (0511) 


GMS Pe 
Keb. Umum (It.1) 
Keb. Youth (It.1) 


Keb. Anak (R. VIP A.B.C) 


di Restoran Apollo, J 
Sekretariat 
Jin. Teuku Umar No. 
CP: Irawati Santoso 
Telp/ Fax: 0761-200 


GMS Makassar 


sementara 


3262458 


anbaru (True Vine) 


Pk. 09.00 WIB 
Pk. 11.30 WIB 
Pk. 09.00 WIB 
. Ahmad Yani no.83 


20-22, Pekanbaru 
(0852 7575 2670), 
9-20121/0761-854816 


(God's Dwelling Place) 


Keb. Umum 4 Anak 
Keb. Youth 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 13.00 WITA 


Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 


Jl. Daeng Tompo No: 


. 8, Makassar 


Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 


GMS Palembang (| 
Ibadah Umum I 4 An 


Lighthouse) 
ak |: Pk. 07.00 WIB 


Ibadah Umum II - Anak II : Pk. 10.00 WIB 


Ibadah Youth 


: Pk. 14.00 WIB 


Komp. Ruko Graha Maju Motor 
Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 


CP: 


GMS 
Keb. Umum 
Keb. Anak 
Ibadah Youth 


(1t.2) 


Paul (081332212471) 


Pontianak (Glory of God) 


Pk. 10.00 
Pk. 10.15 
Pk. 14.00 


Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Lampung 

Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Ambon (Restoration) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 
(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 


Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 

0911-3348839 

GMS Saparua-MIk 

Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.30 wIT 


Jl. Depan Pasar Saparua 

(Ex BANK Danamon) 

Cp: James Loimehiapy 

(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


GMS Masohi (Mlk Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Medan (MY Home) 


Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | - Anak Pk. 08.30 
Keb. Umum II - Anak Pk. 11.00 
Keb. Umum III -- Anak Pk. 17.30 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 


GMS Samarinda (Grace) 

Keb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

Keb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 

Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Balikpapan (Mercy) 


Keb. Umum I - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Sagita Hotel Balikpapan, 

JL. Mayjend Soetoyo 69 (0542-820300) 
Sekre: Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum #- Anak| pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum 4 Anak II pk. 11.00 WITA 
Keb. Youth pk. 14.00 WITA 


Keb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
Keb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


30 APRILT OZ MEI 2015 


BUKIT DOA IMMANUEL 
PRIGEN. JATIM, INDONESIA 


Biaya pendaftaran 
Rp. 399.000,00/org 


Arena Dea menetatar masak Larut 
“0 Mer Teman IG CP 


eraputary 


Mer Aepuralre INI GODONOOO Gal “hh 
Ta Mer muat) oat Peran 


Pewetanyaran Iisa (O Wareder ha 
BEA Lahang Koredars Mi. Orryat 
P0 pak IS GRAN And 

m PT On God indomeaia 


aya maan TETUMAA penata 
MI mreur Laypra Kelana Br Ata 
Tere aya IA 


PS, PHILIP MANTOFA 


Liku dar Caurdna Bie Citenga 9 Date 
Cokro Caructa ratna pa Puan tertaruk tera 
0 ekrersa tahu MA 0 aa means 
Metahy Cree Marus Saran & Yarataya yang 
Ong tusukan nya, Utah SEngir Ikan Der Ya Gatra 
toba para BEA A0 MATAN AOA ANGIN 
Peran bu erna Ketat ng 
tahuan Gengaotbah pang laher & Laras Mata aa Lean 
mervengri ta car! KG CKD fa kepada Pram 
Des merpa San Tanaka han MD Wetaapna 


ruburi, serta tar an pemangan 
yang Sura B sengatan Gernnya ana 


Ps. Hanna & Bp. Ardian Kristanto 


PA Manan asah rurang perdan 1yafaat, melayan 
geobata & Ff Tinara 28 Pace Catur 


Setarna Hrga yarn TOPeya dila.ae Toar ha sure Sar 
Tebar memar Our peran peran MUUA yang Sania 
Seengadar kematian ANyA 


Op Ardian Krntaraa atalah mae3 dari Pa Mangan 
Saat ya Het Ceaoe mescrui Vc2 Pora 
Seet MESAA 3 Inroneua Gan h. era 
Dai eyes veera Tiada letara golat Peerana 
berrua Ikan Oga Orang ana, mesrang 
Menara TN NG CL 


4 ! Imenamusi Prayer Mountain 


SETIAP ANAK YANG MEN yha Sya ana 


SETIAP ANAK KECIL YANG Layar bad DILA TUHAN 
DAN SETIAP ANAK Ti UHA N 5 RIN ID UU 
N DATANGLAH DI KKR “ROH KUDUS" 


KUDUS 
DATANGLAH 


UNTUK KELAS 


3 5D 


KEATAS 


$ CP EAGLEKIDZ: 
, 031. 6000. 7000 
EXT. 125 


Lg swara 2 


APRIL 2015 
PK 16.30 WIB 


SSCL - PTC 


SUPERMALL 
JL PUNCAK INDAH LONTAR 2 
SURABAYI 


UNTUK KALANGAN SEMNI 


"DROP OFF ORANG SAKIT 
Di P4 SSCC ATAU PINTU UTAMA 
(LOBBY SUPERMALL) 


Dua puluh lima tahun. 
Waktu yang cukup panjang untuk perjalanan seorang 
manusia, tetapi waktu yang sangat singkat bagi 
kedalaman dan keagungan rencana Allah. 


Diawali dengan sebuah langkah ketaatan, beberapa saat lagi 
genap 25 tahun Gereja Mawar Sharon berjalan bersama Tuhan. 
Dua puluh lima tahun perjalanan yang dilalui dalam 
kesetiaan: Tuhan setia menyertai kita, dan kita setia menger- 
jakan panggilan-Nya. Bukan berarti tak ada tantangan dan 
halangan, tetapi kasih karunia Tuhan yang kita terima jauh lebih 
besar dari rintangan yang terbesar. Satu demi satu semua di- 
rekam dan dicatat dalam buku, agar kelak jejak perjalanan ini tak 
lekang oleh waktu, dan supaya perbuatan tangan Tuhan 
tak akan pernah dilupakan. 


Beberapa saat lagi, 25 tahun perjalanan Gereja Mawar Sharon 
akan kita rayakan. Bukan untuk merayakan keberhasilan di 
waktu lalu, bukan pula untuk merayakan kebanggaan terha- 
dap rencana masa depan. Tetapi merayakan kasih setia Tuhan, 
yaitu Kasih setia yang memampukan kita untuk terus berjalan 
bersama-Nya, sampai seluruh maksud Allah 
bagi Gereja Mawar Sharon terlaksana! 


By: Sella Irene 


